XII. Tentang lengkungan busur setelah dikekang 


Jika salah satu dari dua cabang busur sedikit lebih kuat daripada yang 
lainnya dan anda berharap mempunyai lengkungan yang sama, anda 
lebih baik menggunakan “kekangan pemanah tunggal,” yang merupakan 
metode mengekang ke sembian yang telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya. Letakkan lutut ke arah cabang yang lebih lemah ketika 
mengekang dan, alhasil, busur akan lurus dan terbentuk lengkungan 
sempurna. Atau anda dapat menggunakan “kekangan tekanan” yang 
merupakan metode pertama seperti yang telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya. Tempatkan siyah dari cabang yang lebih lemah berhadapan 
dengan dasar jari kaki anda sedangkan telapak tangan kanan anda 
menekan leher cabang yang lebih kuat, dan busur akan lurus dan 
melengkung sempurna setelah dikekang. Akan tetapi, jika muncul 
perbedaan besar di antara dua cabang, hal tersebut tidak bisa diperbaiki 
kecuali jika anda menggunakan kikir atau membakarnya. 


